Hukum Lelaki Mengobati Wanita 

o \ jl 

[ Indonesia - Indonesian - j x>\ ] 


Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid 




Penterjemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 


islamhouse 
2013 - 1434 

IslamHouse. 


Hukum Lelaki Mengobati Wanita 


Apa hukumnya dokter lelaki yang mengobati pasien wanita 
muslimah? 


Alhamdulillah, pada asalnya jika telah ada dokter wanita 
yang mampu mengobatinya maka wajib baginya menangani 
pengobatan pasien wanita itu. Jika ternyata tidak ada, maka 
hendaklah dicari seorang dokter non muslimah yang dapat 
dipercaya. Jika ternyata tidak ada maka hendaklah ditangani 
dokter pria yang muslim. Jika ternyata tidak ada juga maka 
bolehlah kiranya ditangani dokter pria non muslim. Tim dokter 
boleh memeriksa bagian tubuh yang perlu diperiksa dan diobati 
sesuai kebutuhan serta tidak menambah lebih dari itu. Dan 
hendaknya dokter tersebut menjaga pandangan mata 
semampunya. Dan guna menghindari khalwat, hendaknya 
proses pengobatan itu disaksikan oleh mahramnya atau 
suaminya atau wanita muslimah yang dapat dipercaya. Wallahu 
a'lam. 


2 



